No.72 

DJOEMA'AT 29 JULI 1938 
TAHOEN 

Tel No 393 

DAGBLAD 

Telegramadres: ,,PERKI" Padang 


Lembar pertama 


TOTONOTOOR DOE 


TERDIRI dari 2 lembar. 


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar Dir. Hoofdredacteur: 
A.MADJID OESMAN. Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Djawa Dalamstraat No. 22 Padang 
Bajaran lebih dahoeloe. 


AGENTEN ,lI.P.P.A." Pariaman : Moeara Laboeh Alpaini Solok '"Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan 10,75 Per 
lembar f0,03 Advertntie 10 sen per regel 


OPHIR Gelaran Radja Sontang mendjadi soal 


Soedah banjak koloman soerat soerat kabar jang terpakai oen toek 
memperbintjangkan soal ini boekan sadja pers di Padang, poen djoega soerat 
kabar Medan Pelita Andalas, telah banjak mempergoenakan kolomnja oentoek 
memperkenankan permintaan beberapa orang penoelis jang merasa patoet soal 
itoe dikeloe arkan disoerat kabar. Berkali kali saja didesak oleh sahabat dan 
kenalan, kenapa saja tak soeka toeroet memberi kan pemandangan dari jang di 
perbintjangkan, bagi mereka jg menjampaikan penjesalannja dengan mondeling 
telah saja beri kan keterangan, tetapi oentoek mereka jang mengirimkan soerat 
soerat saja merasa tak perloe mendjawabnja satoe persatoe, terlampau banjak 
tempo moesti di pakai. Oleh karena peristiwa sebagi ini selaloe djoega kita 
dapati di halaman soerat soerat kabar, de ngan lain kata redactie masih selaloe 
soeka memperkenankan per mintaan beberapa orang penoelis soepaja toelisan 
jang dikirim nia mendapat tempat, walaupoen sebenarnja hal jang diperkatakan 
nja boekan ah moestinja pengisi koran. Lain hal kalau ditoelis sebagai nieuws 
jang ringkas dan boekan direntang pandjang jang boleh djadi hanja pengisi kolo 
man sadja sedangkan minat pembatja tidak akan tertarek karena nja. Lebih lagi 


pengharapan penoelisnja jang dinjatakan dalam nja tidaklah akan mendapat 
perhatian dari siapa dinantikannja, bahkan boleh mendjadi sebab pada pihak 
jang diseroekan itoe oentoek mentjap penoelisnja dengan beloem lajak dibawa 
beroending dan... dilain pihak peil soerat kabar kita koerang karenanja. Goena ini 
saja merasa ada baeknja sedikit pemanda ngan saja berikan, jang boleh di 
pahamkan oleh siapa jang soeka dan sikeras kepala tak perloe di ladeni. Kembali 
kita pada soal jang mendjadi kepala toelisan ini, sebanjak toelisan jang kita 
perhatikan baek diroeangan P.A, Me dan maoepoen dalam pers Padang, tidak 
seorang penoelis poenjang telah membitjarakan soal itoe menoeroet oestinja. 
Selaloe sadja diseroekan soe 


paja pemerentah mentjampoeri soal gelar Radja Sontang jang sekarang 
mendjadi reboetan di kalangan warisnja, njatalah dari sekalian penoelis itoe 
koerang mengerti apa jang haroes ditoe lis dan diseroekannja. Pemilihan 
oentoek Radja Son tang spoetjoek boelek adat di tjoebadak, ada ditetapkan 
dalam staatsblad 1876 No 323 dib ha gian ,,Adatbijstanders". Boenjinja sebagai 
berikoet „Het actief en passief kiesrecht voor den radja berust eveneens bij de 
warissen. Zijn deze over de aanwijzing van een nieuwe radja het niet eens 
kunnen worden, dan geschiedt zulks door de indoek nan berampek, welke keuze 
door de warissen moet worden aanvaard". Teranglah soedah bahwa pemilihan 
Radja Sontang itoe boekanlah soeatoe soal jang moesti dibawa kemoeka ramai, 
hak memilih ada pada warisnja, kalau waris2 tidak mendapat kata semoepakat 
indoek nan berampek jang akan menentoekan orangnja siapa jang moerti djadi 
Radja Sontang. Menoeroet toelisan2 jang kita batja dalam soerat2 kabar ahii 
waris telah semoepakat sebaha gian besari oentoek menentoekan engkoe 
Ahmad Dahian bergelar Radja Sontang dan indoek nan barampek telah 
setoedjoe poela dengan pilihan ini, Kenapakah lagi moesti diper soalkan? O ada 
orang mengata kan bahwa leden Kerapatan Negeri IIn! Gemeenter Tjoebadak 
tidak sepakat dengan pemilihan itoe karena mereka tidak diba wa seijo. Ini 
boekan oeroesan mereka dalam hal ini mereka ada diloear pagar. Kepitjikan 
pengetahoean mereka jang dike moekakan mereka keberatan ja tidak beralasan. 
Ada poela orang jang mengatakan Radja Sontang itoe karena soal Negerihoofd. 
Ini boekan soal keangkatan Rad a Sontang adalah perkara adat kepala negeri 
adalah oeroesan lain tidak moesti ditjampoerkan Pemerentah soedah atoer hal 
itoe dengan semoestinja, kalau masih koerang terang batjalah kembali salinan 
dari Staatsblad jang tertjantoem diatas. Boekankah tak ada terseboet 


bahwa haroeslah dibawa anggoe ta kerapatan negeri jinl Gemeentel 
bermoepakat oentoek peng angkatan Radja Sontang? Jang perloe orang siasati 
apa kah Staatsblad itoe masih berla koe, oentoek ini tentoelah boleh mendapat 
keterangan dari wakil pemerentah di Taloe. Kalau masih terpakai maka bolehlah 
orang bersedia mengada kan peralatan karena lebih djaoeh ada diseboetkan 
dalam Stbld itoe begini: „Voor het installatiefeest zoowel voer den Radja als voor 
de indoek nan baram pek wordt het slachten van een karbouw vereischt" Maka 
kalau orang hendak mendoedoekkan djoega anggota Kerapatan Negeri dalam 
oeroesan ke Radja Sontangan itoe, boleh lah mereka itoe didjamoe dengan 
daging kerbau itoe nanti. Saja tak pertjaja kalau hal ini tidak diketahoei oleh 
salah seorang dari waris Radja pontang begitoe djoega dari pihak indoek nan 


barampek. Apakah tak ada tambo disana? Bagi mereka jang sangat soeka 
memperbintjangkan hal ini di roeangan soerat2 kabar saja pertjaja dengan 
keterangan jg diberikan ini telah sesoeai dengan saja bahwa hal itoe boekanlah 
hendaknja makanan koran. Kalau ingin djoega hendak membentangkan boeah 
pikiran dalam soerat2 kabar pilihlah jonderwerp jang lain, boekankah banjak hal2 
jang ada disana jg patoet djadi pengisi koran? AA EFFENDI fort de Koek 
KETJILAKAAN. auto masoek djoerang. Hari Senin jbi, antara Padang Sidempoean 
dan K. Nopan jaitoe kira2 15 KM djaoehnja dari p. sidempoean, satoe auto 
kepoenjaan Trio jang datang dari Medan hendak pergi ke Fed Koch, telah 
mendapat ketjelakaan hebat, dengan begitoe roepa, auto mana djatoeh 
tergelintjir kedalam satoe djoerang, hingga 35 orang penompangnja beroleh loe 


ka2 diantaranja ada djoega jg loeka parah. Segala orang jang bertjilaka lantas 
dibawa ke hospitaal dis ni boeat dirawat. PENTJOERIAN Dalam beberapa hari jang 
belakangan ini pendoedoek kamp Landbouw, ada merasakan koerang aman 
dengan terdjadinja beberapa pentjoerian berketjil2, terlebik lagi waktoe hari 
pekan. Pendoedoek sangat mengharap kan, soepaja jg berwadjib di F d Kock 
akan memperhatikan serta mendjaga keamanan dikamp, terseboet, TAMBAHAN 
Menjamboeng kabaran tenta ngan berlansoengnja Tablig dan perajaan di 
Bengkawas baroez ini, dimana jang teroentoek boeat kaoem bapa, begitoepoen 
tak poela berketinggalan pehak kaoem iboe jang tempatnja teroen toek bagi 
kaoem iboe toeroet merajakan tablig terseboet, sebagaimana kaoem bapa, 
Matoer Fluit oskest TjLi lin, Beberapa waktoe jang silam, di Tj. Lilin, dengan 
initiatiefnja e. C.R. Pandjang soedah berdi ri satoe perkoempoelan sebagai 
tertera diatas, di oleh e. Bakril. Oesaha ini roepan tidak mendjadi sia2, malahnja 
ada membawa boeah, sewaktoe perajaan di Matoer, orkes ini, oskest jang baroe 
beroemoer 30 hari, toe roet merajakan perarakan itoe. Segala orang jang 
melihat, akan tahoelah, tamboernja tamboer lama, berbingkai kajoe, sedang 
genderangnja, ialah rebana anak indang, soenggoehpoen begitoe, karena 
teratoernja enak djoega didengar telinga. Keadaan jang serbaikoerang ini, 
soenggoeh memaloekan kedoea promotor itoe, tetapi didorong karena kebera 
nian hati maloe itoe hilanglah adanja. Kedoea promotor itoe, di asoeng oleh 
colleganja, soepaja ditjari modal boeat pentjoekoep kan alat orkest itoe, tetapi, 
mak soed itoe ta' berhasil. Sekarang karena oeang Toneel Tj. Lilin ada, 
sedangkan itoe mohon apalah kiranja soepaja oeang itoe diberikan kepada me 


EDITORIAL 
Terlaloe... (uska) dalam Pe samaan menapoek air didoelang 


reka oleh Comite Tonel itoe, lebih besar lagi harapan kita jang akan 
menoendjang pena kita ini tak lain ialah n.m. jang besar gadang batoeh. Sebab 
maka begitoe, sebab soedah 2 kali dimoeat dalam sk. ini (le toelisan toean K. 
dan 2e toean Mortoys soepaja oeang itoe seperdoeanja diberikan kepada 
penghoeloe. Ini benar, tetapi oeang jang sedikit itoe tak akan berartilah adanja 
pada nm. kami jih dan lagi gembirakanlah hati anak2 moeda itoe agar ada 
penambat mereka boeat tinggal dikampoeng pendeknja toelisan toean Mortoys 
hari Senen kemaren kita tak sepakat. Seperdoea dari f 12,- djadi f 6.- dibagi f 30 


f 0.20. Itoelah hak seorang n.m, kalau dibagi adakah itoe mentjoekoepi boeat 
keperlogan am kami ? Tetapi kalau oeang oeang itoe diberikan kepada F.O. 
soeng goeh artinja. Kita menoenggoe boeahnja. Boenoehampoe Kilangan 
Poekoel 5 pagi hari Rebo, seorang pel Th school Sei Tanang bernama S, soedah 
kehilangan sehelai badjoe flanel tjoklat, berisi oeang f 6.50, jang diletak kan di 
pagar pekarangan Volkschool Sei Tanang, sewaktoe dia gijmnastiek didekat itoe. 
Seseorang jang ta dikenal telah laloe kesana. Dan sebentar antaranja, 3 lihat 
badjoenja soedah hilang. Beberapa orang menjoeroeh soepaja dirapportkan, 
tetapi setengahnja melarang, karena itoe ada sia sia dan kelalaian kita sendiri. 
Tetapi soenggoehpoen begitoe kita berharap sangat, agar jang berwadjib akan 
ambil perhatian adanja. Scherp PERMOESJAWATAN BESAR (couf) Himpoenan 
Pemoeda Islam Indonesia ke 5 16-20 Juli 38 di Boekit Tinggi Banjak soedah soal 
jang di perbintjangkan dalam couf tsb. Begitoelah ibarat pelajaran, jang 
menoedjoe tanah tapi, tentoe berkehendak pada pengemoedi baroe dan dengan 
soeara boelat jang penoeh kejakinan, di tjari lah orang jang bakal memegang 
Poetjoek Pimpinan ,,Himpoenan Pemoeda Islam Indonesia oemoem dimasa 
depan, di kala itoe di adakanlah pemilihan, jang berachir seperti terseboet di 
bawah ini. 1 e Abdullah Ranij Ketoea oemoem 2 e Bachtiar Joenoes Ketoea 1 3 e 
Boestamam Latief Pn t/i Ben dahari 4 e Djosan Samah Pembantoe 5 en Rohani 
Abdullah Ketoea 6 en Dawamah Pn tji Bendahari 7 en Maimoenah Rahman Pem 
bantoe. Hanja kepada beliau2 itoelah 


Dalam Hoofdartikel Persama an kemaren (Kemis 28 Julil jg berkepala ,,Correctie" 
ditanda tangani oleh SIUSKAJ telah menjatakan beschouwing atau 
pemandangannja tentang psyche dan verloop Minangkabauraad Kita sandiri 
sebagimana kita djoega menjatakan dengan berteroes terang bahwa rapat jang 
kedoea kalinja dari Minangkabau raad itoe beloem dapat dikata kan ,,georden di 
seperti semoes tinja. Dengan terang terangan djoe ga dalam ,,Perki" kita sendiri 
membilangkan bahwa sebahg an besar dari anggotaz itoe beloem insjaf betoel 
bahwa mereka itoe ada samboeng lidah rakjat jang besar, wakil rakjat jg mesti 
membela rakjat serta nasibnja, membawa serta mementingkan keselamaian, 
kesedjahteraan dan kemakmoeran rakjat. Kita sendiri poen toeroet mentjela 
sebahgian sifat dari wakil2 itoe jang hanja seakan akan datang oentoek 
beromongz sadja jg sama sekali tidak ada ernstnja, sekiranja sekedar doedoek 
beramai2 memperlihatkan moeka manis atau jg seroepa dengan itoe, atau 
dengan leloetjon bisa menarik perhatian jg lain, sedang kan segala kewadjiban 
dan kehormatan masing2 dengan keada an itoe diloepakan, atau tidak 
menghargakan, bahwa dengan segala leloetjon itoe dileloetjoen kan nasib 
rakjatnja sendiri, bah wa dengan bermain2 itoe nasib negeri dan rakjat sendiri 
diper mainkannja. Apakah sekiranja wakil2 jang bersifat sedemikian hanja memi 
kirkan bahwa nasib2 rakjat sendiri, tegasnja harga seorang wakil jg mewakili 
rakjat jang berdjoemlah 2 miljoen berimba ngan atau sama berat dengan hanja 
leloetjon atau sifat jg hen dak membikin tertawa belaka. terserahnja Poetjoek 
Pimpinan IPBAPII dimasa datang, moedah moedahan dengan oesaha dan 
tenaganja dapatlah HPII memboeat riwajat diatas dataran tanah air berkibarlah 
merah Tjoklat. Djoega seiring dengan ini, di bangoenkan poela satoe badan jang 
di bawa oleh rasa insjaf dan sadari terhadap seloeroeh pergerakan pemoeda 


Indonesia hen dak membangoenkan federa tie. Disitoe berleretlah toean toean 
jang doedoek dalam comite federatie jaitoe 1e Bachtiar Junoes ketoea. 2 e 
Boestamam Lathief penoelis! 3 e Azis Abdullah penoelis II tji Bendahari. Hanja 
kita toeroet mendo'akan pada „llahi" berhasillah semoeatjita tjita 
membangoenkan federatie karena zaman soedah meng hendaki. Hidoep 
Federatie. Demikianlah agar seloeroeh rajat Indonesia, akan mengetahoei 
adanja. 


Loepakah bahwa segala itoe masoek dalam notulen raad jg bahwa segala 
kepoetoesan jg di ambil oleh raad dengan ,ernst" atau tidak dengan tjara 
bermain atau gadak2 seperti jg diperdengarkan dalam rapat, semoea itoe 
masoek dalam verslag rapat tinggal dalam archiet Raad terseboet. Segala itoe 
akan mendapat pengoemoemannja poela jg ditebar tebarkan keseloeroeh 
podjok2 dari Hindia Belanda ini, Boekanlah kita sendiri merasa marah kalau kita 
ditjela orang lain jang istimewa mentjela rak jat sendiri, jg soeka menghina kan 
maoepoen merendahkan rak jat sendiri poela? Akan tetapi bagimana kalau 
bangsa kita sendiri jang soeka mempermainkan rakjatnja sendiri poela? 
Tjoekoeplah sekedar itoe. Tetapi sebaliknja kita disini tidak hendak menggoegat 
pendiri an atau standpunt seorang lain, bahkan kita toeroet menghorma ti akan 
dia. Tersebab kita jakin dan insjaf bahwa standpunt itoe tidak bisa digoegat 
tersebab itoe telah mendjadi dasarnja seseorang, bagi manapoen hendak 
mengojangkan seseorang jg berpendirian tetap tahoe akan kehormatannja diri 
sendiri, tentoe maoe membela pendiriannja djoega. Oleh sebab itoe segala itoe 
kita singkirkan dari perbintjang an dan toelisan ini. Sebagimana tertera diatas 
kita toeroet mentiela sifat wakil2 kita jg tidak ernstig itoe. Kita tjotjok dengan 
pemanda ngan collega S itoe djoega seperti kita sendiri dalam Perkipernah 
bahkan setiap waktoe mentjela pada mereka jg soekamempermainzkan 
maocepoen membela nasib rakjat boeat nama sendiri, bagi keoentoengan dirinja 
sendiri. Dengan kita akan tetap berla wanan sikap seorang, terlebih lagi kalau ia 
mendjadi wakil rak jat, mengemoekakan dirinja sebagi wakil jg mewakili 
kepenting an dan nasib rakjatnja sendiri jg soeka mengorbankan al gemeen 
belang tegasnja Inasionale belangen ike pentingan boeat kepentin person lijk. 
Dari toelisan2 kita sendiri selaloe diboektikan pendirian kita dan dapat 
diboektikan dari pada itoe. Kita djoega mengakoei sama dengan ISUSKAI itoe 
bahwa rapat jang kedoea kalinja itoe betoem begitoe teratoer, kebanjak an 
wakil2 itoe beloem dapat mensifatkan betapa pentingnja doedoek dalam raad 
sebagai Mi nangkabauraad itoe. Walaupoen instelling itoe ada soeatoe barang 
jang baroe, akan tetapi sekalian wakil itoe haroes 


insjaf, bahwa idealisme pokok pendirian dari Minangka oauraad itoe oentoek 
memperbintjangkan masjallah negeri dan rakjat Minangkabau, djangan doedoek 
disana sebagai pepatah Belanda Voor spek en boonen sadja. Wakil2 itoe haroes 
memaham kan sifat „self discipline dan self control, mesti bersifat di plomatiek 
bagai mana kata ,,Djangan tagang bersikeras poetoes, bartagang oerat leher, 
melainkan tagang sekeras tapi kendor. Pepatah2 diplomaten Minang kabau jang 
»koeno,, itoe mestimendjadi „leidd aad,, ipimpin an, boeat doedoek memawakili 
rakjat itoe. Kita tambah lagi, bahwa berapat dalam Minangkabauraad itoe haroes 
dapati enoendjoekan ,,kematengan,, kita terlebih lagi doedoek dengan ,,bertjam 


poer2,, itoe jang dikepalai oleh ,kepala residentie., ini sendiri, agar dapat di ,hin 
darkan,, toedoehan ,,beloem mateng,, bangsa Indonesia boeat menjoesoen 
roemah tangga sendiri. Segala kepitjikan itoe mesti disingkirkan. 
»Kebidjaksanaan,, dengan ,,Minangkabausche talenten., kita ha roes dapat di 
perlihatkan tegas nja ,,diboektikan, Sebagian mereka itoe loepa bahwa doedoek 
dalam Minang kabauraad itoe berada dalam ,,hawa perlementaire sfeer ber 
djoang dengan kebidjaksanaan, ,Ingat kepada soempah rak jat jg 2 milioen.,, 
Tjoekoep boeat menjatakan pada collega S JUSKAI bahwa kita ada 
sepemandangan dengan nja tentang psyche berapat terseboet. Tetapi .... kita 
tidak bisa setoedjoe dengan perbandingan nja S JUSKAI sebagai mana jg 
ditoeliskannja berikoet: Barang kali agak keras kalau2 kita katakan disini, behasa 
berapat dalam satoe raad seperti Minangkabauraad boekanlah seroepa berapat 
perkoempoelan atau berapat dalam satoe kerapatan Negeri (Spasi dari kita 
RedjaDengan perkataan lain, Suska memperbandingkan doedoek da Im Raad 
Minangkabau sitoe de ngan disamakan dengan 1e. doe doek berapat 
perkoempoelan, 2e berapat dalam kerapatan Negari. Perbandingan dalam alinea 
1, kita djoega accoord, tersebab soedah mendjadi biasa banjak jang meloepakan 
discipline rapat, tidak menindahkan tjara2 dan sifat berapat bagitoe djoega 
peratoerannja berapat. Segala itoe tersebab dari lichte opvatting belaka Loepa 
bahwa dengan berapat itoe akan memperkatakan moendoeram djoenja 
sesoeatoe, masjallah jg terdjadi atau jg moeng kin terdjadi dalam roemah tang 
ga sendiri. 


Andjoeran kita 


Kini kita toedjoekan pada colle ga kita Suska rechtstreeks. Dengan alinea kedoea 
seakan akan collega itoe hendak menjatakan bahwa doedoek berapat dalam 
kerapatan Negeri djoega katjau balau seperti jg terdapat dalam kerapatan 
Minangkabauraad itoe (Kita menjesal boeat menjatakan ini, tetapi tersebab 
berust op waarheid apa boleh boeati Collega itoe toepa, bahwa berapat dalam 
kerapatan Negeri jg mana anggota2nja terdiri da ri penghoeloe2 jg beradat jg 
berpedoman pada Adat jg koeat dan kokoh, bahwa doedoek dalam kerapatan 
Negeti memakai kan „discipline Adat". Kita tjela pemandangan colle ga tsb. 
seakan akan merendahkan mendjatoehkan graad kerapatan Negeri dengan 
beranggota penghoeloe2 jg memegang kehormatan Adat Minang kabau. 
Djangan diselaloekan sadja sawah dengan pematangnja. Dalam kerapatan 
Negeri ang gotanja tidak leloeasa berbitjara sadja, haroes dengan sambah 
permissienja, berbitjara dan bersoeara menoeroet kesopanan Adat kita itoe. 
Voorzitter sesoeatoe kerapatan Negeri doedoeknja sangat tinggi dalam Adat jg 
mesti mendjalan kan sekalian kepoetoesan kerapatan dalam praktijknja. 
Anggota kerapatan itoe tidak bisa doedoek seperti biasa sadja, walaupoen 
bagaimana capac teit seseorang anggota jg kita ketahoei sendiri, akan tetapi 
beloem njatakan tidak tahoe akan Adat. Bagaimana kwaliteitnja dalam ilmoe 
modern tida mendjadi pembitjaraan disini, hanja analo gie dari berapat. Kita 
sendiri in persoon pernah memboektikan kerapatan Negeri sewaktoe berapat 
Dengan sembah dan mendjoedjoeng tangan ditoendjoekkan pada Voorzitter 


kerapatan soepaja boleh bersoeara. Djadi Suska djangan terdo rong tersebab 
dengan ini collega kita Suska sama djoega dengan menapoek air di doelang, 
moeko awak djoegojang kabasah. Doedoek berapat dalam Ma nangkabauraad 
adalah berdasan dengan memberi hawa Europeesch dan modern geschoeid. 
Kerapatan Negeri mesti djoega menoeroeti zaman, akan teta pi dari itoe tidak 
dihilangkan, koeno jang kekoh itoe haroes dimoeliakan. Tidak semoeanja jang 
koeno pada kita itoe, bersalahan de ngan kemaoean modern itoe? Apakah 
collega kita SUSKA beloem atau soedah mempersak sikan sendiri rapat 
Kerapatan Negeri boekan mendjadi soal bagi kita, hanja tersilah pada collega 
itoe sendiri. Tetapi kita bisa pastikan bahwa dengan mengambil oekoeran 
oengan dirinja sendiri jang doedoek berbangsa berda 


sarkan beradat akan doedoek lebih rapi dan kokoh ditengah2 masjarakat 
peremboekkan golongan itoe dengan memakaikan segala sifat kesopanan 
kesantoenan pada serta Adat kita bersama adat Minang kabau, dimana 
tersimpoel keting gian dan kemoeliaan negeri dan rakjat Minangkabau ini. Kita 
sendiri mengakoei bahwa berapat dalam Kerapatan Negeri ada kokoh dan 
teratoer, berdiscipline adat dan tidak sebagaimana Collega Suska itoe 
menjatakan. Dengan ini kita djoega tidak hendak mengatakan bahwa rapatnja 
Minangkabauraad akan lebih rendah peilnja dari pada itoe. Sekali lagi Collega 
SUSKA, kalau menapoek air didoelang moeko sendiri. akan basa, djangan 
terlaloe merendakan nan diawak sendiri Tjoekoep sekedar ini sadja KOTA 
Oetjapan Terima kasih Conferentie PNS daerah SWK jang diadakan pada tanggal 
24 Juli 1938 dikota Padang, seperti djoega telah tersiar dalam s.k. ini telah 
berlansoeng dengan seamat. Bestuur Conferentie mengoetjap kan banjak terima 
kasih kepada Directeur Goemanti Instituut, Di recteur Volksuniversaliteit, toean 
Boestamam Eig Toko Sinar, pengoeroes Hotel Moeslim, Pengoeroes Thawalib 
Poeteri Kp. Nias dan kepada orang orang jang telah soedi membantoe dengan 
segala galanja keperloean Confe rentie dan pemondokan. Ban oean badan badan 
dan erang terseboet dihargakan sangat oleh Conferentte serta Conf berdoa 
moga moga peroesahaan peroesahaan badan badan dan orang orang jang 
memberikan bantoeannja itoe bertambah madjoe. MATI DITERKAM BOEAJA 
Soedah semalam majatnja beloem didjoempai. Hari Selasa kemaren sewaktoe 
seorang toea nama Ronda siapa telah lama menanggoeng sakit toekak hendak 
mengambil air sembahjang diseboeah tepian batang air Moeara Kasang Omme 
landen van Padang telah dapat diterkam oleh seekor boeaja Ronda tidak berdaja 
lagi mempertahankan dirinja, achirnja ia terserah mendjadi korban boeaja. 
Kedjadian ini maka diketahoe orang ketika anak jg mendjadi korban hendak 
mentjari ajahnja tetapi malang baginja ajahnja taditemoeinja tjoema kel hatan 
pakaiannja sadja tinggal ditepi batang air itoe. Hari Arbaa kira kira tengah hari 
baroelah majat Ronda dite moei pada seboeah tempat jang tiada berapa djaoeh 
dari tempat nja mengambil air, sedang majan ini didapat didalam keadaan jg 
menjedihkan benar seperdoeal 4 Darwis gelar Dt Madjo Lelo 


Melihat akan ramainja perde batan jang dilakoekan dalam Minangkabauraad itoe 
jang sedang kan satoe sama lain anggota sama dahoeloe memdahoeloei boeat 

berbitjara sama sama rioeh sedangkan pokok pembitjaraan da ri medeleden jang 
sering sering hilang ditengah sadja dengan tedak mendapat persetoedjoean atau 


di verwerpen maka sebaik nja kalau diantara anggota itoe akan 
mengoempoelkan satoe soeara sadja dengan menetapkan seorang spreker jg 
tetap. Ditiap tiap dewan itoe maoe poen dalam parlement sendiri tetap tiap tiap 
golongan atau jg mewakili partij masing masing maoepoen dengan membentoek 
satoe front menetapkan seorang spreker jang akan mengeloean kan soeara 
oentoek pernjataan kehendak dan opinie anggota golongan partij dan oemoem. 
Anggota anggota jang lain de ngan itoe hanja mendjadi toelang poenggoeng 
oentoek mengoeatkan oesoelan oesoelan serta pertanjaan tsb Dengan adanja 
seorang spreker jg tetap terhindarlah sak lian soeara ramai, dapat 
memoetoeskan satoe oesoelan, dan s fat2 bertegang oerat leher oen toek 
mengemoekan diri djadi hi lang linjap, tinggal disekitar kepentingan oemoem, 
kepentingan rakjat jang diwakili oentoek keselamatan dan kesedjahteraan 
bersama sama. Segala pernjataan spreker dapat diboeboehi kalau koerang 
disingkatkan kalau lebih. badannja sekira kira dari ping gang kebawah hilang 
lenjak. Berita ini soedah sampai di tangan jg berwadjib. Kabar ini tertahan Red. 
Pemilihan anggota2 Coellegge van Gecommitteerden Samboengan kemaren 
Nama2 jang dikemoekakan boeat plaatsvervangende leden jai toe. 1, Mr. Soetan 
Haroen Al Ra sjid 2, Seroedji gelar Datoek Sekoto. 3, Abdoel Raoef gelar Toean 
koe Radjo Moedo 4. Amadin gelar Soelan Ma rah Bangso 5, Bachtiar gelar st. 
Pado Penghoeloe 6, Mr. W H Ouwerkerk Voorzitter Apa semoeanja jg anggota 
dikemoekakan nama2 itoe soeka menerima? Maka diantara itoe Datoek sekoto 
dan Datoek sinaro Nan toenggang menarik diri boea dikemoekakan. Sebeloem 
dilakoekan pengoen dian maka ditanam terlebih dahoeloe stem commissie jang 
terdiri dari anggota2 1, 1 Th JM van der lee. 2 Dajoek Kajo 3 Mr. Soetan Alrasjid 


Sebagi tjonto didewan apa sadja hingga Volksraad, tiap2 tjabang golong jang 
mewakili itoe menetapkan sprekernja masing2 E V, — V.C. — S DP-N S B dan 
„Nationale Fraelie" semoeanja menetapkan sprekernja masing2, begitoe djoega 
dalam golongan KIRI maoepoen KA NAN. Di Minangkabauraad sendiri poen bisa 
djoega kiri dan kanan kalau ada? tersebab dalam rapat jg doea kali itoe beloem 
lagi kelihatan njata pembahgian 18b? Djfka dapat ditetapkan itoe dengan 
mengambil permoefaka tan bersama jang dianggap tjoekoep talent dan bidjaksa 
ma jg berdasar diplomatisch, maka dengan itoe kita poendapat menjatakan 
kemateng jan kita bersama, doedoek da lam parlement Minang kabau itoe. Kalau 
doedoek hendak mewakili rakjat, kalau doedoek hendak mementingkan 
penjoesoenan negeri dan masjarakat sendiri, oentoek mentjapai tjita tjita jang 
satoe keselamatan, kesedjah teraan dan kemakmoeran rakjat dan negeri haroes 
dapat dikoem poelkan soeara jang Satoe poela. Satoe ideaal dan satoe 
toedjoean. Tjoekoep boeat mendjadi pengertian dan pikiran Anggota2 
Minangkabauraad oemoem itoe. Kita toetoep ini dengan motto: „Dari Rakjat dan 
Goena Rakjat". 


Maka soedah itoe diadakan vrije stemming Terpilih mendjadi anggota dari 
Coilege van Gecommitteer den t.t. Datoek Madjo Oerang 2 Darwis gelar Datoek 
Madjo Lelo 3 Mr. Soetan Haroen Alrasjid dan boeat lid Europa t M Pas ser Sebagai 
plaatsvervangende leden t.t. | Ahmadin gelar soetan Marah Bangso 2 Soetan 
Mahmoed Lathief 3 Mr. W Ouwerkerk Sehabis ini penetapkan anggo ta anggota 
serta plaat vervangen de leden itoe maka rapat ditoe toep poekoel + 3 sore 


dengan selamat. Voorzitter poen menjatakan terima kasihnja jang maksoed itoe 
telah sampai 


wasscherin Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, 
sampai jang kasar Beheerder A, OAMAU 6,0, 


Awas 

Ada apa 
Chabar perloe 
Awas 


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada satoe coupe jang 
terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat dari Solok (bafet baroe) kira2 
poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheeki ,, ,, 3 sore Kalau toean2 dan 
rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja 
merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti dengan hormat. 
BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


Soedah terbit Boekoe 


Soedah tertjipta 


Ringkasan Sedjarah Indonesia Disoesoen oleh: ZAINOEDDIN SALEH dan ANWAR 
DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS(leerkracht Islamic College. Padang. 
Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) Formaat boekoe 
15X21 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta peta2 dan tjandi2 jang 
bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisi: 1e Pengambilan sedjarah 
koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran dengan Hindoe, Zaman 
Islam bertebar di Indonesia deggan keradjaannja Masa bangsa Barat berkoeasa 
dari V.O.C (Compagnie sampai ke Gouvernement 5e Aliran baroe dalam sedjarah 
Indonesia hingga kini dil, Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan 
Ringkasan kedjarah Tanah Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang 
menambah perpoestakaan Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan 
Sedjarah Indonesia ini dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al 
Rasjid. Harganja hanja f0,75-10 pCt. ongkos post. Pesanan diatoerpada: MOHD 
HOESIN ELIAS leerkracht Islamic College Padang. 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Automenst o. v. 0 NARAS LOEBOEK 
BASOENG V.V VIA TIKOE SPECIAAL Membawa barang dan passagiers Dienst 
berangkat di LoeboekBasoeng oekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 8.20 pagi 
dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darat I Poekoel 1 
siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan dengan kereta 
api kePadang station dan Padang Pandjang. Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 
pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di 
Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari Poekoel 4,0 setibanja kereta api dari 
Padang I dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja 
Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan didjalankan oleh sopir jang 
tjakap serta boleh dipertjaja Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra 
Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations auto dienst di S.W.K. boeat 
bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang. Menoempanglah pada 
S.S.S,serta dienst auto berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


Pemberi Tahoean 


Saja Hadji Diris gir. Maiin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeridan diam di Plai 
Paoeh V Onderdistriek Loeboek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa 
setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja 
tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. Terdiri dari 43 
piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja jang tergadai 
kepada Chatib Raja, Barat. dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg 
di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' 
Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh Vake Limau Manis. Moelai dari ig 23 Juni 
1938 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi koeasa kepada orang 
lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan 
kepada V Kamaria es, diam di Plai Paoeh V Selama dalam pedjandjian Dari saja 
Hadji Diris. Hendak bepergian kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan 
penoempang Auto' Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang 
Tel no. 395 dan 396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan 
aman Menoenggoe dengan hormat A 


Koeboeng InstituuitSOLOK Menerima moerid oentoek tahoen adjaran 1938/ 1939 
pada bahagian peladjarannja bersamaan dengan: PROBEI dan SCHAKELSCHOOL 
Het Bestuur 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan 
Tjepat Moerah Selamat Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPEL MPA 


De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


SOSOSSSOSSOSSOESOSSECE Pindah Tempat Administratiekantoer ,,Centruara" 
Moelai 16 Juli 1938 Schoolstraat 8 t/o Toko Walter Telefoon tetap No, 277 
Belastingzaken-Administratie Assurantes DAHAR AZIS Bijkantoor Benkoelen: 
Directeur Adres: Marlbrough No, 87 SOETROSOESODOES GOESODODE E 


DJOEMA'AT 29 JULI 1938 


DAGBLAD 
LEMBAR KEDOEA 
STARIENAAR ARA 
Keadaan politiek 


Pemerintah ma'loem, jang berbagai bagai pihak merasa sedih, ketika 
mendengarkan kabar Dr. Soetomo meninggal. Pemerintah seperasaan dengan 
mereka jang soedah mengoetjapkan perasaan nja tentang hal itoe, demikian lah 
dipetik oleh Balai Poes taka dari Soerat Djawaban Pemerintah dalam Volksraad. 
Sikap pemerintah terhadap pergerakan Boemipoetera tidak berlainan dengan 
sikapnja dalam tahoen jang laloe. Pendapatan Pemerintah seperti tahoen jang 
laloe djoega, jaitoe oentoeng, kalau keinginan bekerdja bersama sama dengan 
pemerintah kenta ra dengan tingkah lakoe, ialah pekerdjaan bersama sama, jang 
boleh terkaboel baik didalam, maoepoen diloear raad raad jang djoemlahnja 
soedah bertambah poela baroe baroe ini. Lain dari pada itoe, mereka jang 
soenggoeh soenggoeh hendak bekerdja memadjoekan keadaan keboedajaan, 
boleh poela mempegoenakan pertolongan dan penerangan dari berbagai bagai 
pedjabatan negeri. Pendirian pemerintah tetap jaitoe sesoeatoe ichtiar tidak 
boleh dibatasi, terketjoeali kalan ada alasan jang njata, sebaliknja pemerintah 
insjaf la jang menanggoeng keamanan dan keter tiban, jang tidak boleh tidak 
mesti ada, soepaja ada kema'moeran dan kemadjoean, karena itoe badan badan 
jang perloe oentoe memilihara kekoeasan pemerintah mesti selaloe berdjaga 
djaga dan selaloe bersedia. Pemerintah soedah berkali kali memberi keterangan 
tentang sikapnja terhadap pergerakan politiek Boemipoetera, maksoed nja 
oentoek menjatakan kesoekaannja mendjaga kemerdekaan seseorang, dan 
kemaoeannja mendjaga kekoeasaan pemerintahan. Maka pemerintah akan 
menoeroet keadaan: sekali ini akan memperlihatkan pendiriannja jang kedoea, 
kadang kadang djoega kedoea pendirian itoe bersama sama. Pemerintah heran 
benar mendengar kata beberapa banjak anggota, jang menerangkan 
pentjaboetan beberapa atoeran pembatasan hak bersidang berten tangan 
dengan penggeledahan jang dilakoekan baroe baroe ini diroemah pemimpin 
pemimpin P.N.I. Kalau pembatasan hak bersidang tidak ada lagi alasan nja 
oentoek dilakoekan kepada beberapa golongan atau dibeberapa tempat, 
moengkinlah dan benarlah kalau pembatasan itoe ditjaboet, meskipoen masih di 
awasi djoega dengan tadjam, soepaja dapat bertindak lagi de ngan segera, kalau 
sekiranja perloe lagi. Jang soedah diseboet kau itoe tidak bertentangan de 


ngan sikap jang diambil terhadap PNI jang tetap kena pembatasan hak 
bersidang, karena teroes djoega melakoekan aksi jang terlarang, jang baroe 
baroe ini mendjadi alasan poela oentoek melakoekon penggeledahan dan 
penangkapan. Demikian poela tidak bertenta ngan, kalau pemerentah memer 
dekakan orang jang diboeang tjang diinterneer dan jang diex terneeri, dan pada 
waktoe itoe djoega pemerentah memboeang linterneer dan externeert orang lain 
oentoek keamanan oemoem Sikapnja terhadap perhimpoenan jg berdasar 
bekerdja bersama sama dengan pemeri tah, akan beralasan keadaan jang njata 
poel, Pemerintah rela benar bekerdja bersama sama dengan perhimpoenan jg 


soenggoeh2 berdaja oepaja hendak bekerdja bersama sama dan pemerintah 
ingin benar melihat pendoedoek sebanjak banjaknja toeroet bekerdja oehtoek 
kemadjoean negeri ini soepaja masjarakat di Hindia in mendapat keoentoengan 
pekerdjaan itoe. Tetapi meskipoen de mikian, pemerintah beloem senang 
dengan menjeboetkan kata itoe sadja, dan pemerentah hendaklah ingat ingat, 
bahwa dida lam pertemoean, demikian djoega dalam pertemoean berbagai 
bagai golongan jang memperhi asi dgftar oesahanja dengan seboetan itoe, tidak 
djarang pembitjara kedengaran boekan mengandjoer andjoerkan pekerdja an 
bersama sama, tetapi menebitkan perasaan perlawanan kepada pemerintah. 
Berhoeboeng dengan keteran gan tentang pergerakan Boemi poetera itoe, 
patoet djoega diberi keterangan jang terseboet da bawah ini Pemerintah tidak 
mendengar chabar tentang rapat jang dirin tangi dengan berbagai bagai atoeran 
adat jang baroe diada kan. Jang diketahoei ialah tentang atoeran adat jang 
soedah ada kadang kadang dipakai pada waktoe hak bersidang dila koekan 
orang. Sepandjang pemandangan pemerenteh, hal itoe tidak menjimpang dari 
kewadji bannja jang biasa, jaitoe kewa djiban badan jang memegang keamanan 
dan ketertiban didaerah jang masih tegoeh adatnja. Anggota jang soedah 
mengoetjapkan pengharapan, soepaja penggeledahan baroe dilakoekan kalau 
betoel ada alasannja, sehingga tidak boleh tidak mesti dilakoekan, maka 
anggota itoe bolehlah diberi djawaban oleh pemerintah dengan soenggoeh, 
kalau alasan jang demikian tidak ada, penggeledahan itoe tidak akan dilakoekan. 
Lagi poela de ngan baik baik didjaga soepaja 


tindakan itoe serbatas sebanjak banjaknja. Penggeledan jang dilakoekan baroe 
baroe ini, ada alasannja jang njata. Ada sjak wasangka bahwa di dalam golongan 
pNi, di Soeraba ja, Betawi dan Bandoeng ada dilakoekan aksi jang berbahaja 
oentoek ketertiban oemoem. Kebenaran sjak wasjangka itoe berboekti oleh hasil 
pemeriksaan jang soedah didjalankan itoe, Tetapi hendaklah selaloe diingat, 
akwa dalam pemeriksaan seperti jg dimaksoedkan itoe, baik jg bersangkoetan 
dengan perkara politiek maoepoen jg bersangkoetan dengan perkara kedjahatan 
sekali kali tidak dapat diramal kan lebih dahoeloe dengan pas ti akan mendapat 
hasil jang soedah didoega doega lebih dahoe loe. Kalau dalam soeatoe perkara 
tidak mendapat hasil seperti jang didoega, djangan kita kira, bahwa keterangan 
jang dipero leh dahoeloenja boleh diabaikan sadja. Tidak ada alasannja oentoek 
memberikan keterangan jg choesoes kepada Volksraad tentang penggeledahan 
itoe, jg ada mendjadi hak jang biasa pada poli si Anggota jang berdendapatan 
bahwa pemerintah bertindak de ngan keras, kalau berkenaan de ngan 
pergerakan Boemipoetera, sedang perhimpoenan sebagai N SB hampir tidak 
dipengapakan kepada anggota itoe bolehlah diberi djawab, bahwa pemerintah 
sekali kali tidak mengadakan perbedaan jang sematjam itoe. 


balige 


Pasar Malam di Balige. Oleh Medewerker "Perki" Pasar Malam di Balige, telah 
diboeka pada hari Sabtoe, tang gal 18 ini boelan, oleh Bestuur Comite 1 
Cornelius Hoetapea, ML Tobing. Toean Besar Resident Korn dll Europeesch B. R. 
Ambtenaar ada toeroet menghadiri, Begitoe djoega toean2 pas tor RK dan Dr. 
Verwiebe: Ephorus Rheinsche Zending dan beberapa Nonnen RK dan pendeta 


pendeta Rheinsche Zending, ra dja radja kepala kepala negeri dari semoea tanah 
Batak Batak landen; ada datang. Jubliek berpoeloeh riboe. Pers Oemoem da i P. 
Siantar, Bendera Kita dari Taroetoeng, Bintang Batak dari Sibolga, Pandji Kita 
Balige, Tjerdas P. Siantar, Toean ML Tobing, lebih doe loe angkat bitjara, 
kemoedian di serahkan kepada t C. Hoetapea Voorzitter Pasar Malam, jang mana 
disamboet toean besar resi dent Korn. Soedah itoe diedar kan makanan dan 
minoeman kepada publik jang doedoek di koersi sadja, diantaranja jalah toean 
Besar Resident Dr. Korn dan lain lain Europeesch ambte naren Europeanen dan 
Europeesch handelaren. 1 Demang 


dan 2 ass Demang, tetati seorang poen tidak ada dari radja radja, kepala kepala 
negeri walaupoen banjak diantaranja jg dapat soerat oendangan. Begitoe djoega 
tidak ada seorang poen Sari persman hanja mereka itoe dibiarkan sadja bersama 
publik jang berpoeloeh riboe itoe ting gal menonton sadja melihat toean toean 
jang diberikan minoem dan makan ditengah2 orang jg sebanjak itoe. Satoe 
perboeatan jang sengadja dan berterang terang satoe penghinaan besar 
terhadap radja radja negeri Batak landen, teroetama dipihaknja pers perboeatan 
itoe ada sanga terlaloe merendahkan deradja nja jang dipandang oleh Bestuu 
Comite sebagai sampah sadja roepanja. Pasar Malam Balige diadakan 
dinegerinja radja kepala negeri Sonak Malela, akan tetapi disi toe beliau kita lihat 
tida ada. Begitoe djoega kepala negeri Siahaan Balige, tidak ada hadir Radja 
radja jang lain poen tidak ada, Apa sebab Bestuur Comite sengadja berboeai 
kelakoean jg seolah olah memai dang Radja radja itoe sebagai tidak ada? Dalam 
tiap2 perajaan 31 Au gustus poen Radja terseboet ada dapat penghormat n. 
Tetapi kenapa didalam pasar Malam Bali ge ini ada sebaliknja sebagai di 
pandang tidak ada perloenja...? Dan kenapa pers bangsa kita diperhina hina 
sebegitoe hina jg dipandang seolah olah sebagai sampah masjarakat roepanja, 
sedang soerat oendangan ada? Sedang di Pasar Malam roode kruis di P. Siantar, 
jang dia adakan oleh bangsa Tionghoa. adalah Radja2 Negeri di Semoeloengoen 
dihormati dan persbangsa Indonesia ada dimoelia kan dan diterima dengan 
segala hormat, bersama2 dengan pembesar Negeri, serta segala bang sa 
Europa. Tetapi kenapa Pasar Malam di Balige, jg diadakan oleh bang sa sendiri 
121 ada berboeat kelakoean jang menghinakan pada Radja negeri kita dan pers 
bang sa Indonesia? Bestuur dari pasar malam di P Siantar ada tahoe adat 
kesopanan dan beschaving jg menghormati pers Indonesia, serta memberikan 
minoeman dan makananan paling pertama kepada persman Indonesia baroelah 
kepada tetamoe jg lain, dan pers itoe sengadja dioendang bersama2 dengan 
autoriteiten dan sama Radla2 negeri oentoek bersan tap dalam receptie 
Ikehormatan. Kalau ada dari bangsa asing jang berlakoe koerang adjar kepada 
Radja2 kita bersama persdari bangsa kita, maka semoeaorang mendjadi marah 
dan maoe membalas itoe penghinaan de ngan contant. Akan tetapi bagaimana 
kalau bangsa kita sendiri oempamanja ada datang perboeatan jg menghinakan 
dan merendahkan kepada Radja2 negeri dan pers bang sa kita. 


Persamaan bangsa kita dire ceptie pasar malam di Balige di dorong keloear oleh 
Inspecteur politie disebabkan dipandangnja persman itoe sebagi publik bia sa, 
karena bestuur comite pasar malam tidak memberikan tempat. Beginilah 
sebahgian jang tertoelis dalam speciaal nummer pasar malam dari sk Oemoem 


Maka disini kita tidak akan mennootnja lebih pandjang, henja sadja dioekoer 
dengan perasaan, memang adalah koerang pantasnja aija lagi datangnja Ra dja2 
dan segala persman itoe, dioendang. Pepatah Minangkabau, datang 
berdjempoet, djatoeh berkait, k ta serahkan kepada jang arif bidjaksana. AOto 
Samik SOERAU KOTO SAMIK ,Tank Soekma" toelis. Penghoeloe naik darah, 
Karena rakoesnja?? Baroe ini seorang penghoeloe dalam negeri SKS gelar Dt 5 
kampoen Doerian soedah naik daran dan sampai mengeloear kan kata2 jang tak 
patoet dioe tjapkan oleh seorang jang berti tel penghoeloe, terhadap dirinja 
qadhi negeri Doerian. Sebabnja terdjadi hal jang tak sopan itoe adalah sebagai 
beri koet, Pada satoe hari telah datang seorang penghoeloe gir. Dt. S.M. kepada 
e dadhi tsb, menerang kan bahasa dirinja telah disera hi oleh negeri jang 
dipimpinnja oentoek menjimpan padi zakat, jang akan dipergoenakan oentoek 
keperloean roemah sekolah aga ma disitoe. Tapi karena Dt S telah beroelang 
oelang datang kepadanja oentoek menjalang padi itoe, jg memang dia 
berkeberatan memberikannja, maka sekarang beta pakah baiknja? Oleh e gadhi 
tsb lantas dimin tak advies sama e H A jg sebagai orang toea dinegeri itoe dan 
oleh e HA diberi poetoesan lebih baik padi itoe didjoeal sadja, djawab e gadhi 
itoe, kalau akan didjoeal biarlah saja membelinja, kalau dapat. Kehasilan djoeal 
beli poen berlansoenglah Kiranja, hal itoe diketahoei oleh Dt S. setahoe apa dia 
teroes tjari Dt S.M. lantas marah marah dan diwaktoe itoe djoega dia soeroeh 
pegawai negeri mendjepoet e gadhi itoe keroemah isterinja di kampoeng Air 
Tabit Maka kira2 poekoel 7 malam, e gadhi itoe poen bertemoelah dengan Di S 
disatoe lepau lan tas gadhi dikasi persen tjaroet dan maki dengan beroelang 
oelang serta memboeka badjoe akan melompati gadhi tsb. oentoenglah orang2 
jang ada disi toe dapat memisahkannia. Dan e gadhi itoe roepanja masih 


ingat akan titel dan kemanoesian nja, diapoen berdjalanlah mentia hari bapanja, 
jang bergelar DiS.B. Sang bapa setelah mendengar hal itoe marahnja poen 
datang poelalah moedjoer djoega ada disitoe seorang jang dapat 
menjabarkannja. Kalau tidaklah, soedah past lah pemerentah akan 
memboeangkan masanja poela kearah itoe. Sekarang perkara itoe soedah 
berada ditangan Kepala Negeri SKS Dan apa2 poetoesan K. N itoe nanti kita 
koepas, Karena memang perkara ini boekan ketjil, kabarnja boleh djadi e gadh 
itoe akan melandjoetkannja kare na dia ,,dihinakan" dimoeka ramai Disini kita 
bertanja pada ahli penghoeloet betoelkah memerah kan moeka, menggoeloeng 
le ngan badjoe, apalagi dimoeka ramai, larangan penghoeloe ? Patoet djoega 
diterangkan sedikit dan diperhatikan oleh e K Negeri disitoe, djanganlah, dia 
nganlah, penghoeloe jang sematjam itos kwaliteitnja jg akan di tanam akan 
ditanam mendjadi penghoeloe soekoe jg memang masaalah ini sedang sangat 
poela diperbintjangkan sekarang di sitoe Karena boekankah apabila satoe2 
pekerdjaan, diserahkan pada manoesia jang loba jegoisti, akan roesak binasalah 
adanja, apa lagi oeroesan negeri. Dan ki ta sendiri, sebagai rajat disitoe 
mengharapkan sangat pada e. K N kalau oempamanja penghoeloe itoe jg 
mewakili djabaian peng hoeloe soekoe sekarang, ,,Mohon soepaja diperhentikan. 
Moga2 dapat perhatian oleh kepala negeri terseboet. Amin. Hilang tak tentoe 
rimba nja, mati tak tentoe koeboernja. Pada beberapa tahoen jang laloe, atas 
initiatiefnja almarhoem Dt Batoeah Districtshoofd le klas van Tiiatang (V Angkat, 


telah berdiri di SKS sadja 4 boeah sekolah negeri (Volkschoolen dan satoe 
Vervolgschool. Dek lama dipakai tentoe lapoek, lama terletak membawa oesang. 
Oesang mintak diperba haroei. Maka begitoelah kira2 setahoen jang laloe, 
soedah di rantjang dan dimoefakati oleh ni nik mamak disana, oentoek 
memperbaiki sekolah2 itoe teroetama roeangan Vervolg tsb. Sehingga dapatlah 
poetoesan, bahwa tiap2 Sidang Djoemat jg ada disitoe jang djoemlahnja tak 
koerang dari 7 boeah dimesti kan meadakan wang sebagai ijoe ran, sekoerang 
sekoerangnja F 5 ILima roepiah). Dan beberapa hari soedah itoe wang tsb. 
itoepoen terkoempoel Tapi sampai sekarang, oentoek apa boeat mana wang itoe 
di pergoenakan, masih dalam pertanjaan, sedang sekolah tsb. masih sebagai 
biasa. Ada baiknja oleh e. KN dapat 


perhatian, sehingga memoeaskan bagi hati rakjat. Sekali lagi kearah Irrigatie. 
Pemerentah haroes dan patoet membantoe. Apabila rakjat miskin, berarti 
kosongnja Kas Negeri. Dan dja ka kaja Kas negeri poen idem. Dibahagian 
Tilatang Toeo, kaja dan miskin adalah melihat pada hasil sawahnja. Oemoem 
pembatja soedah mengetah ei, bahwa pertahoenan disana sekarang djaoeh 
koerang hasilnja dari jang soedah2 Teroetama di Soerau Kota Samik. 
Kekoerangan hasil itoe, djangan lekas lekas sadja kita poelangkah pada takdir 
Toehan Lebih da hoeloe, kita mesti memperhati kan sebabnja Di SKS, boleh kita 
katakan sebagai sebab jang teroetama, bagi mengoerangkan hasil itoe ia lah 
karena Kekoerangan Air. Maka dari itoe, sekalipoen telah beroelang oelang kita 
an djoerkan pada jang berkoeasa, oepaja diadakan pengairan jg tetap, sekarang 
akan kita oela ngi lagi pengharapan pada peme rentah, soepaja pemerentah 
akan mengichtiarkan adanja pengairan tetap. Sehingga baroe baroe ini, ki ta 
sendiri telah sengadja menemosei e KN disana oentoek menanjakan itoe. Maka 
menoeroet keterangan kn. tsb bahwa wang Doea Riboe Roepiah sadja boeat 
onkos mendam oeloe ai soedah mendapat pengairan jang tetap. Ada kans 
penghasilan rak jat akan madjoe dan baik Maka menoeroet pikiran kita tentoe 
wang jang hanja tjoema sekian tak kan berat bagi pemerentah boeat 
mengeloearkannja oentoek itoe Moga moga dapat perhatian 


Vendulocaal ,,DeLeeuw Venduhouder: J.W F. von Liebenstein Slingerlaan 7 Telef. 
No. 295 telang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Senen 1 Augustus 1938. 
Diroemahnja jang terhormat toean P.A.B. DINKELAAR Hoofd-Commies Gemeente 
d. Strandweg 35 idekat roemah bola Ons Genoegen Dari perabot roemah toean 
terseboet jg terdjaga baik dan netjes Boleh datang lihat pada hari Minggoe 31 
Juli dari djam 5-8 malam. Idern LELANG. MALAM Moelai djam 6 30 Pada hari 
REBO 3 Augus. 1938 Diroemahnja jang terhormat toean B.S. NAZ ROEDDIN 
Fiscaal Criffier Landgerecht Belakang Olo 21 Dari perabot roemah toean 
terseboet jg terdjaga baik dan netjes Boleh datang lihat pada hari lelangan dari 
djam 5-8 malam 


Tjerita Pendek: aarena djemboeroe oleh Hema L.S. Sorenja dipangg Itoekang 
photo, boeat mengambar segala pemoedaz itoe. Orang jang menon fon, 
makloem sore tentoe banjak, sebab jg pesiar menengakkan pemoeda bergambar 
itoe sama melihat, sebab satoe2nja itoe ada jang melawak dan berlain2 
perangainja diwaktoe akan distel. maka isah dari karena dimoeka roemahnja 


ttoe ramai orang, dia poen keloear setelah selesai da ri bermasak sama sekali. 
Maka diwaktoe itoelah datang soeaminja dari djoealan, Azis zou der berkata2, 
dan zonder mengatjoehkan orang banjak, maka iantas mengangkat barang2nja 
masoek keroemah, dan dibantoe djoega oleh Isah. Menoeroet kebiasaan, Azis 
pergi doeloe mandi, baroe dia makan, tapi ini kali boekan mandi jang didahoe 
toekannja, malah tjoetji maki terhadap kepada isah jang dike moekannja. 
Tjemboeroenja bang kit menengokkan Isah berada di voorgalery tadi, jang 
sangkanja soedah main mata dengan segata pemoeda jang banjak itoe. terbitlah 
pertjetjokan antara soeami isteri sehingga Ahmad kong si roemahnja sampai 
memberi keterangan jang isah baroe keloear, setadinja tinggal didapoer boeat 
memasak tapi kesemoeanja itoe, Azis tidak ambil perdoeli, malah dom 
perentahnja malah lebih lagi. Roepanja semangat soedah naik, ditambah lagi de 
ngan peroet lapar, sehingga jang tidak2 soedah terkatakan. Achir nja Ahmad 
tinggal diam, karena djoega dia dapat kata jang pedas djoega dari Azts. Isah 
memang seorang perempoean jg ta' soeka poela nama diboesoekkan, maka 
dengan lan tang soeara mendjawab, sebagai mana pembatja telah perhatikan 
bermoea. Doea hari kemoedian, Ahmad terpaksa pindah tem pat, karena dia fikir 
kalau seroemah djoega dengan Azis, ala mat akan inciden saban hari, karena 
Azis ini koerang pendja dikan. Tinggallah Azis, dengan Isah, dengan tidak 
bertolan lagi, malah sewa roemah soedah tang goeng sendiri. Hal ini roepanja 
azis koerang senang boeat berdjalan, malah banjak tempo dari berdjadja Hari 
gadjian datang, sangsilah dia boeat berdjalan, tapi dipak sa oleh keadaan, maka 
pergi djoegalah dia. Ditempat pendjoealan hatinja selaloe soesah, kalau2 tsah 
begitoe begini dengan orang. 


Ada samboengan 


Vendulocaal ,,Debeeuwv Venduhouder: J.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No.295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 5 Aug 1938 
Diroemahnja jang terhormat rang kajo FATIMAH. Terandam roemah No,2 Dari 
perabot roemah jg terdjaga baik, modern dan netjes. Boleh datang lihat pada 
hari lelangan dari djam 5-8 malam, 


Idem LELANG MALANG Sebabnja pindah reemah, Moelai djam 6 30 Pada hari 
Senen 8 Aug. 1938 Diroemahnja jg terhormat toean Dr.G.M. ROEMERS Arts 
Goeroen Ketjil No,3 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, 
bagoes dan modern. Boleh datang lihat pada hari Minggoe 7 Aug dari djam 5-8 
malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 10 Aug 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean F.J.G, MEYER Militair Apothekers Assisten 
Hospitaalweg No,24 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, 
modern dan jang masi baroe lagi sebab beloem seberapa boelan terpakai Boleh 
datang lihat pada hari Selasa 9 Aug. dari djam 5-8 malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 12 Aug 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean M. SOEJITNO VAlgemeen Ontvangen silands kas 
Oedjoeng Pandan straat 10 Dari perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik 
dan netjes Boleh datang lihat pada hari Kemis II Aug dari djam 5-8 malam 


Soetan Sati MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods 
Tersedia bermatjam2 sepatoe slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2 
Potongan menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


Zaak waarnemer Kantoor „ELIAS JIR“ Sekarang di: Koto Merapak No. 16 
TADING 
asli 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak toentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN Batipoeh - Padang Telegrams; ,,BOEJOENG TAMIN Tel no 161 
MO. Mohammad Yoosuf 
No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,MUNAYOOSUF 


Berlanggananlah dengan dagblad: ,,Perantaraan Kita Jang Berdiri dibelakang 
rakjat. Memoeat Artikel jang penting2 dan Aktueel 


Artisterrettererereereerrerereererentererereren menterenig Djangan loepa 
Koendjoengilah 


HOTEL MOESLIM Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE 
KOCK. Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaaldari Hotel Moeslim dan Restaurant 
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan 
ragoe lagi, sebabkita poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di 
Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan 
jang lazat dan minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah 
lama bekerdja dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita 
poenja djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita 
akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan 
menanti koendjoengan toean toean adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel 
Moeslim dan Restaurant Balai Baroe. Padang dan Fortde Kock. 102 


KENAAR MAARAKARTARAHA 


Geleh persaksikan sendiri 


Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoendjoengi koti olok datanglah 
minoem kepada tempat jang terkenal Buffet baroe Solok Disana ada tersedia 
bermatjam2 minoeman dan makanan jang enak dan sedap. Menanti dengan 
hormat, 


Instituut 


Pemberi Tahoean Diberi tahoekan kepada bestuur2 dan pengoeroes2 sekolah 
jang menghendaki goeroe2 berdiploma H.I.K. juitsluitend dapat beroeroeean 
dengan adres jang terseboet dibawah ini Informatie Bureau Paviljoen 
Bentengweg 5 Fort de Kock 


Soekandar Harlond PADANG HILLIGOO 11 Moelai dari sekarang menerima 
moerid2 pada Instituut terseboet di Hilligoo 11 setiap hari Poekoel 8—1 siang. 
dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang Lawas 4. Moerid diterima 
oentoek: a. Lagere Shool dari kl I sampai VH b. Schakelklas klas I, moerid2 ini 
sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian Lagereschool. C. 
VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas | sampai klas Ili Voortgezet Lager 
Onderwijs ini telah mehasilkan moerid oentoek eindexamen MULO 
GOUVERNEMENT dengan baik leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan teerpelan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement Goeroe jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar 
ini, ekwaam dan bevoegd Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouwi 
v/d M.H.S. of Eindudstie Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken. laki2 
handenarbeid Hormat PENGOEROES 


Taman Siswa daerah. Minangkahan. Moelai sekarang menerima moerid baroe. 
boeat cursijs 1938/39 Tjabang Padang oentoek T,Anak T. moeda T. Antara. 
B.Tinggi 2 T.Dewa Matoer 59... S.Poear 150 B.Sangkar 7) 


Taloe P.Koemboeh 19 Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada tiap2 
pergoeroean jang terseboet diatas Bapa2 moerid jang mendjadi Ambtenaan 
mendapat 


Kindertoelage Wakil MadjelisLoehoer. Secretariaat Madjelis Daerah Matoer Boekit 
Tinggi 40. 


Taman Sari Instituut 


Belakang Olo 12. PADANG 


moerid baroe, Moelai dari sekarang menerima boeat Cursus 1938/1939 tiap-tiap 
hari digedoeng sekolah Belakang Olo No. 12 


gi dari poekoel 8-1 Petang , poekoel 4-6 


Peladjaran sama dengan R.I.S. dan Schakelschool Diterima moerid dari kelas 1 
sampai kelas 7 Boeat schakel klas diterima moerid2 jang tam matdari Volkschool 
dan kelas 4 dari Vervolgschool 


S 


Boekhandkundig bidang Administratie-incassooete e „Honest" Fort: de Kock 
PADANG Rasar. 33 Moedik2. Tel. 395. Ngarai Weg no Onderleiding van gedipl. 


Boekhouder Meoeroes boekoe2 dagang, penagihan pidetang d.I.I. dendan tarief 
menjenangkan. . Rahsia dagang dipegang tegoeh De Ditectie 


Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwen ken sedangkan moerid laki2 
handenarbeid. 


JAPAN Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan Segala mata seakan 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoekdatang 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB TENOENTOEN 


JPAN—MELAJOE. Oleh Hiroshi Deno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit airmas Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboer 


Roeang penjaran 
Keramatplein 19 Batavia C Catalogis dikirim gratis pada jang minta 


Instituut. Goemanti. Kampoeng Baroe. PADANG Plansoomin Afdeeling Schake 
ischool H.I.S Standaardschool Seberang Badang Ingevolge het Besluit van den 
Directeur van Onderwijs en Eeredienst ddo 22 Januari 19350 No. 1659 Af is 
vergunning verleend bedoeld in Art. 12 van de Toezicht ordonnantie particu dier 
Onderwijs, di Stb, 19 2 No' 494 jo. Stb, 1933 No, 272 Menerima moerid boeat 
cursusjaar, 1938/1939 moelai tg. 1 Juligdio Gedong, Goemanti- Instituut waktoe 
hari kerdja peng Boeat moerid2 Standaardschool boleh djoega datang di 
Seberang Padang dari djam 12 delapan sampai poekoel tentoe arMenoenggoe 
dengan hormat De Directeur 


N Pasoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: ad MOEDA MIN ADIJAN Moelai 
sekarang menerima moerid. ibenoe ,Pada tahoen ini akan diadakan sepecial 


boeat anak men 
AN 


Perempoean 4 on 


